MAJLIS TAFSIR AL-GUR'AN 
(MTA) PUSAT 


http://www.mta.or.id email : humas@mta.or.id Fax : 0271663977 





dl. Rongdewarsito 111A, Timuran, Banjarsari, Surakarta, Kode Pos 57131, Telp. 0271663299 





KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA 
Ahad, 12 Juli 2020/21 Dzulgo'dah 1441 Brosur No. : 2011/2051/IF 


SHALAT SUNNAH (4) 


K. Shalat sunnah Kusuf/shalat sunnah Khusuf. 


Kusuf/Khusuf ialah istilah yang diberikan untuk shalat sunnah di waktu terjadi 
gerhana matahari maupun gerhana bulan. 


Bilangan raka'at dan cara pelaksanaannya : 


Shalat kusuf/khusuf ini utamanya dilaksanakan di masjid secara berjama'ah 
dan dengan khutbah sesudah shalat. 

Shalat gerhana ini tanpa adzan dan igamah, tetapi hanya panggilan, 
misalnya "Ash-Sholaatu Jaami'ah" (Mari kita berkumpul untuk shalat) 
Shalat sunnah ini dikerjakan sebanyak 2 raka'at dengan bacaan jahr. 

Pada tiap-tiap raka'at mengandung 2 ruku' dan 2 sujud dengan cara 
sebagai berikut : 


1. Takbiratul Ihram, 2. Membaca doa iftitah, 3. Membaca ta'awwudz, 4. 
Membaca Basmalah, 5. Membaca Al-Fatihah, 6. Membaca Amin, 7. 
Membaca Surat/Ayat Al-Gur'an, 8. Ruku' dan membaca tasbih ruku', 9. 
Itidal (berdiri tegak kembali), 10. Membaca Surat/Ayat Al-Gur'an (tangan 
bersedekap seperti semula), 11. Ruku' dan membaca tasbih ruku', 12. Itidal 
(berdiri tegak kembali), 13. Sujud dan membaca tasbih sujud, 14. Duduk 
antara dua sujud, 15. Sujud kedua. Kemudian berdiri untuk raka'at yang 
kedua. Pada raka'at kedua dikerjakan seperti raka'at yang pertama tadi, 
mulai dari urutan nomor 4, dan seterusnya, 16. Duduk Attahiyyat dengan 
membaca tasyahhud dan shalawat, 17. Salam. 


Kemudian imam berkhutbah, dan para jama'ah tenang untuk 
mendengarkan khutbah. 


Dalil pelaksanaannya : 


ar 98 IN) a | PENA o ine Sik Yi al o1 K4 Ara o 4 

| PA Mn: aa end 2! & o 

2. c : Tn DD Dan Oa 
- 7 


ra 


ap Pony ae SE Ja 
S5 og Sena BEA In IE 

USA Sal AI ae JUS kah 5 5 Ip 3 
Ukts IA S3 
JI Fa SI Ab BB NI 
Bad ya IP 3 AI ag JU 
al ne tai AN D3 Ji LSI 
LI 35 MA aU ea sa 


Pad 


ae Sala he 3 


a 


gala sakti Ol JG AIR GA La AI Je 56 sat) 
BL IE NG ST II MUAT AI SI Ia OT 


MIA Y plak Baal 3 sada Git 3 3S IE aah 


Dari 'Aisyah istri Nabi SAW, ia berkata : "Sesungguhnya telah terjadi gerhana 
matahari dimasa Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pergi ke masjid. 
Kemudian beliau berdiri dan bertakbir dan orang-orang bershaf di belakang 
beliau. Dalam shalat tersebut Rasulullah SAW membaca bacaan yang 
panjang. Kemudian beliau bertakbir dan ruku' dengan ruku' yang panjang pula. 
Kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil membaca "Sami'alloohu 
liman hamidah, robbanaa wa lIakal hamdu". Lalu beliau membaca lagi 
bacaan yang panjang, tetapi lebih pendek dari pada bacaan yang pertama. 
Sesudah itu beliau bertakbir lalu ruku' dengan ruku' yang panjang, tetapi lebih 


2 


pendek dari pada ruku' yang pertama tadi. Kemudian beliau membaca (sambil 
mengangkat kepala) "Sami'alloohu liman hamidah, robbanaa wa Iakal 
hamdu". Sesudah itu beliau sujud. Kemudian beliau melaksanakan pada 
raka'at yang kedua sedemikian itu pula, sehingga genap empat kali ruku' dan 
empat kali sujud, sedang matahari pun muncul kembali sebelum beliau selesai 
(shalat). Setelah itu Rasulullah SAW berkhutbah, memuji Allah SWT dengan 
pujian-pujian-Nya, kemudian beliau bersabda : "Sesungguhnya matahari dan 
bulan itu adalah dua tanda diantara tanda-tanda kebesaran Allah. Matahari 
dan bulan itu tidaklah gerhana karena mati atau lahirnya seseorang. Apabila 
kamu sekalian melihat yang demikian itu, maka segeralah untuk melaksanakan 
shalat". (HR. Muttafag 'Alaih, dan lafadh ini bagi Muslim 2 : 619, no. 3| 


Keterangan : 


Dari hadits di atas ada ulama' yang memahami bahwa shalat Kusuf/Khusuf itu 
setiap reka'atnya adalah 2 Al-Fatihah dan 2 bacaan surat/ayat, tetapi ada pula 
yang memahami bahwa bacaan surat/ayatnya 2 kali, namun bacaan Al- 
Fatihahnya tetap 1 kali, walloohu a'lam. 


Na Na REA NA any JB A8 3 pe 3S 
MEA, BE Ips Kat AL A3 au EN 
PE OR ella Ita P SEE BP ICS 
AI IE Ah lks pap UG pal SEA LA 3 
SB ee KEP Pb ai 
Sania (Wes Kata :JE 1) £ BASA Ulos Lgis SIG 


AE os. 9 z , - 0. Ta 20 - 
TEA 23 Sa AN 3 SIB IU ala ena, AS SL 


3 pages Aan et sah aa 
Yo Ra al Opa BUS AG 


! 


4 4 Tx Pi : P1 . LA . 2-3 
Let Isl UAGASO Al OI la OLI Uagila ls pa 


UNY alan da 3 pik 


Dari Jabir bin "Abdullah, ia berkata : Pernah terjadi gerhana matahari pada 
masa Rasulullah SAW di suatu hari yang sangat panas. Lalu Rasulullah SAW 
mengerjakan shalat bersama para shahabat. Beliau berdiri lama sekali, 
sehingga banyak yang jatuh. Kemudian beliau ruku' lama, lalu bangun dan 
berdiri lama, lalu ruku' lama, kemudian bangun dan berdiri lama, kemudian 
sujud dua kali. Kemudian beliau berdiri dan melakukan seperti itu sehingga 
shalatnya mengandung empat ruku' dan empat kali sujud. Setelah itu beliau 
bersabda, “Sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku segala sesuatu yang 
akan kalian masuki. Diperlihatkan surga kepadaku, sehingga aku mengulurkan 
tangan akan mengambil petikan (buah) surga itu, tetapi tanganku tidak dapat 
mencapainya. Diperlihatkan pula kepadaku neraka. Aku melihat di dalamnya 
ada seorang perempuan Bani Israil yang disiksa sebab kucingnya, dia 
mengikat kucing itu tanpa memberinya makan dan tidak pula membiarkannya 
untuk makan serangga tanah. Aku juga melihat Abu Tsumamah 'Amr bin Malik 
menarik ususnya di neraka”. Orang-orang berkata, “Sesungguhnya matahari 
dan bulan tidaklah gerhana melainkan karena meninggalnya orang yang 
agung”. Padahal, sebenarnya keduanya adalah dua tanda diantara tanda- 
tanda kekuasaan Allah yang Dia tunjukkan kepada kalian. Karena itu, apabila 
keduanya gerhana, maka lakukanlah shalat hingga muncul kembali”. (HR. 
Muslim 2 : 622, no. 9| 


Keterangan : 


Abu Tsumaamah “Amr bin Maalik, dalam riwayat lain disebut Ibnu Luhaiy 
(Luhaiy - nama lagobnya Maalik), dan dalam riwayat lain disebut “Amr bin 
“Aamir Al-Khuza'iy, adalah orang yang mula-mula mengada-adakan tentang 
Saaibah, Bahiirah dan Haam (sebagaimana tersebut dalam AS. Al-Maaidah : 
103). 


4 


“ 8 1G 0. s3 tks 4 5 3 
Yo YG Anal SN se CE 3 ai - 


Dari "Abdullah bin "Amr RA, ia berkata : Ketika terjadi gerhana matahari pada 
jaman Rasulullah SAW, diseru dengan panggilan,”Ash-sholaatu jaami'ah”. 
(HR: Bukhari juz 2, hal. 25| 


Kas ena SA al Na Ie Maa 
Ai eka AI Kh ES, 3 83 RI 


Dari 'Aisyah bahwasanya Nabi SAW membaca jahr dalam siasat Gear dan 
beliau shalat dengan empat kali ruku' dan empat kali sujud dalam dua raka'at. 
IHR. Muslim 2 : 620| 


Anjuran memerdekakan budak, bersadagah, istighfar, dzikir dan shalat 
ketika terjadi gerhana 


yA BS 3 ah BD AB EA 1 


YO :Y Ge 


Dari Asma' (binti Abu Bakar), ia berkata, “Sesungguhnya Nabi SAW 
memerintahkan untuk memerdekakan budak ketika terjadi gerhana matahari”. 
IHR. Bukhari juz 2, hal : 29| 


BEA Ia aa Suap SEE A3 Ben 


N 


Pan « 1s - & RI (sz Tr , 2 
T T pd m - 7 o . 4 L 0 T - 2 - & 21 
Ist Ba Yg KA Ola Y ke cl GI 
2 
SA 2 Fa ae padi 3 0 w Ka Si 
WNA IN plan LI ig (og Al 17233 ISS URpA15 
Dari “Aisyah, ia berkata : Telah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah 


5 


SAW. Kemudian beliau berdiri untuk shalat (gerhana) ....., kemudian beliau 
bersabda, “Sesungguhnya matahari dan bulan itu diantara tanda-tanda 
kekuasaan Allah, keduanya tidaklah gerhana karena mati atau lahirnya 
seseorang. Maka apabila kalian melihat yang demikian itu, bertakbirlah, 
berdo'alah kepada Allah, shalatlah dan bersedekahlah”. IHR. Muslim juz 2, hal. 
: 618, no. 2 


la 8 2 Aa Te AA sesi SELAI sb SI pe &3 


(pa o. 


Je 3 Iko 3 Uas R35 LA ag Jibt 


C - 


2 sa ERA SES NA Ai gag AM la 


Igeral WA K3 Lala 255 18 Bila lp SP Aga Ulun di #55 


10 & 3 o . - 

NYA IV plis Lo)lenzuala 2159 03 2 
Dari Abu Musa, ia berkata : Telah terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi 
SAW, lalu Nabi SAW bangkit, terkejut dan takut kalau terjadi hari giyamat. Lalu 
beliau pergi ke masjid, lalu shalat dengan berdiri, ruku' dan sujud yang sangat 
lama, yang saya belum pernah melihatnya sama sekali beliau mengerjakan 
yang seperti itu. Kemudian beliau bersabda, Sesungguhnya tanda-tanda 
kekuasaan Allah yang Allah kirimkan ini tidaklah terjadi karena matinya 
seseorang dan tidak pula karena lahirnya seseorang, akan tetapi Allah 
mengirimkannya agar hamba-hamba-Nya takut kepada-Nya. Apabila kalian 
melihat kejadian yang demikian itu, maka berlindunglah kepada Allah dengan 
berdzikir, berdoa dan mohon ampun kepada-Nya”. (HR. Muslim juz 2, hal. : 
628, no. 24| 


AI DL G3 Pen Pen An ana PN 


OBB Jt JUS Aa na SR ea Jai 


— 


JA DI GELI BI DE Ia OLI AR ad BI 
BEN Ia H3 (log AI 123 Uagat BG Aa Ya 


Fa 


Dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata : Pernah terjadi gerhana matahari (di 
masa Rasulullah SAW) pada hari meninggalnya Ibrahim (putra Rasulullah 
SAW), lalu orang-orang mengatakan, “Matahari ini gerhana karena 
meninggalnya Ibrahim”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya 
matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, 
tidak terjadi gerhana karena mati atau lahirnya seseorang. Maka apabila kalian 
melihat keduanya, berdoalah kepada Allah dan shalatlah, hingga muncul 
kembali”. IHR. Bukhari juz 2 : 30| 


L. Shalat sunnah Hajat 


LE 33 EA Is IE JE EP aj De 
SN omseds Lgi asa Sen Ji ate da Ji 
PE Tg NP sya 
pai On d Oea SIN ea DI jd 

|) o 


SEA Manja SL GNI Ig IA nadi 


wa an 


3 IS Iya KN H YS Iya KANG Donika S3 
IG AE TR IR IS IN 


Pa 


HB) YAN IN aa GAN AI aa ha 


Pi 


WN 


XS HL "Jaa soal 3 — CI— Ika Nana 2) Ju cLVV 


AG) t4 A H6 5, ara On 2 Han yi 
Dari “Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, 
“Barangsiapa yang mempunyai hajat kepada Allah, atau kepada salah seorang 
dari Bani Adam, maka hendaklah ia berwudlu dan memperbagus wudlunya, 
lalu shalat dua rekaat. Kemudian (setelah selesai shalat) ia memuji Allah, lalu 
membaca shalawat atas Nabi SAW, lalu ia membaca (yang artinya) Tidak ada 
Tuhan selain Allah yang Maha Penyantun dan Maha Pemurah. Maha Suci 
Allah, Tuhan pemelihara 'arsy Yang Maha Agung. Segala puji bagi Allah Tuhan 
semesta alam. Kepada-Mu lah aku memohon sesuatu yang mewajibkan 
(menyebabkan) rahmat-Mu, dan sesuatu yang mendatangkan ampunan-Mu, 
dan memperoleh keuntungan dari setiap kebaikan, dan selamat dari segala 
dosa. Janganlah Engkau biarkan dosa pada diriku melainkan Engkau 
mengampuninya, jangan ada sesuatu kesusahan melainkan Engkau beri jalan 
keluar, jangan ada sesuatu hajat yang Engkau ridlai melainkan Engkau 
kabulkan wahai Allah yang Maha Pengasih dari semua Pengasih. (HR. Tirmidzi 
juz 1, hal. 297, no. 477, Abu "Isa (Tirmidzi) berkata : Ini adalah hadits gharib. Di 
dalam sanadnya ada pembicaraan, (karena) Faid bin Abdur Rahman, 
dilemahkan haditsnya. Faid adalah Abul Wargaa') 


Keterangan : 


Hadits tersebut diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ibnu Majah juga meriwayatkan 
dengan lafadh yang agak berbeda, dan dalam sanadnya ada perawi yang 
bernama Faid bin “Abdur Rahman. Mengenai Faid bin “Abdur Rahman ini 
Bukhari mengatakan : munkarul hadiits (haditsnya diingkari). Abu Dawud 
mengatakan : laisa bisyai' (tidak ada apa-apanya). Tirmidzi mengatakan : 
yudlo”afu fil hadiits (hadits-haditsnya dilemahkan). Nasai mengatakan : laisa 
bitsigat/matruukul hadiits (tidak kuat/haditsnya ditinggalkan). Ibnu Hibban 
berkata : laa yajuuzul ihtijaaju bihi (tidak boleh berhujjah dengannya). (Lihat 
dalam Tahdziibut Tahdziib juz 8, hal. 229-230). 


Kesimpulan : 
Hadits tentang shalat sunnah hajat ini lemah, maka tidak dapat diamalkan. 
“00| @ jOo- 


